Ahmad Sarwat, Le., MA 


TERJEMAH 
Matan Al-Ghayah Wa At-Tagrib 


LIP US dV Lai 


0 


Kitab Pernikahan 


tml ilg Aa La 


p 


Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT) 
Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib 

(Nikah) 

Penulis : Qadhi Abu Syujak Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani 
Penerjemah : Galih Maulana, Lc 


36 hlm 


JUDUL BUKU 
Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib 
(Nikah) 


PENULIS : 
Qadhi Abu Syujak Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani 


PENERJEMAH 
Galih Maulana, Lc 


EDITOR 

Fatih 

SETTING & LAY OUT 
Fayad Fawwaz 


DESAIN COVER 
Wahab 


PENERBIT 

Rumah Fiqih Publishing 

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan 
Setiabudi Jakarta Selatan 12940 


CETAKAN PERTAMA 
12 Mareti 2018 


muka | daftar isi 


Halaman 4 dari 32 


Hukum Menikah 

SBN AI jts adl TES ol a SI 

a AI AS Yg ul o la Al al Uu 
cal Sg SAI Slo ade ba 


Nikah itu hukumnya sunah bagi yang sudah 
merasa butuh. Bagi seorang yang merdeka (bukan 
budak) boleh memiliki sampai empat istri, sedangkan 
bagi budak hanya boleh dua istri. Seseorang yang 
merdeka tidak boleh menikahi budak perempuan 
kecuali dengan dua syarat: 


1. Tidak mampu memberi mahar bagi wanita 
merdeka 


2. Khawatir terjerumus pada perzinahan 


Hukum Melihat Wanita 

B3 ladi capai Anna Je BAN Jl Jan B3, 
ang) JI Gb jie pa ielo dl Resort JI 
CW, Lagu zll le La IP Du Ol jgn Ata gl 
las Lag jy deng aral gi asle olad JI Bls 
SPB SN JYP HI AN Sa oe L 
Il geni Balak Jd onta era Agil Jl 


muka | daftar isi 


Halaman 5 dari 32 


3 aan SI polda Lea ut SI ehi 
dl PI aldy iole ang Jl joms Wetan 
Ia al ald Il pes ekal ue AYI 


Melihatnya seorang laki-laki pada perempuan ada 
tujuh jenis: 
1. Melihat kepada non-mahram tanpa adanya suatu 
keperluan, maka hukumnya tidak boleh 


2. Melihat kepada istri dan budak perempuannya, 
maka boleh melihat seluruh tubuh kecuali farji 


3. Melihat kepada mahramnya atau budak 
perempuanny yang sudah menikah, maka boleh 
melihat selain antara pusar dan dengkul. 


4. Melihat wanita untuk menikah, mak boleh 
melihat wajah dan kedua telapak tangan 


5. Melihat wanita dalam rangka pengobatan, maka 
boleh melihat pada bagian-bagian yang memeng 
dibutuhkan (dalam pengobatan) 


6. Melihat wanita dalam rangka persaksian atau 
muamalah, maka boleh melihat hanya wajahnya 


7. Melihat budak wanita ketika akan membelinya, 
maka boleh melihat pada bagian-bagaian yang 
dibutuhkan 


Wali dan Saksi 


muka | daftar isi 


Halaman 6 dari 32 


PAY a Dn dl ollida dal irig 
Ank Y af YI IA 23 R3 Jalla ally 
Alas JI AYI AS Ya Isl Olah Jaa AS 

Jus 


Akad nikah tidak sah kecuali harus dengan adanya 
wali dan dua saksi yang adil. Wali dan dua saksi 
tersebut harus memenuhi enam syarat, yaitu: 


. Beragama Islam 
. Baligh 

. Berakal 

. Merdeka 

. Laki-laki 

. Adil 


D Uu A U N P 


Kecuali apabila mempelai waniat seorang budak, 
maka tidak mengapa walinya tidak beragama Islam, 
begitu juga tidak disyaratkan tuannya si budak harus 
adil. 


Wali Nikah 
SP NW ai r SI sa AH £ SN Yall Jafo 


muka | daftar isi 


Halaman 7 dari 32 


cade p jl lia de al Aa E GS 
SUH E laas a dAl Sai 


Wali yang utama adalah bapak, kemudian kakek 
dari jalur ayah, kemudian saudara kandung laki-laki, 
kemudian saudara laki-laki sebapak, kemudian 
keponakan dari saudara laki-laki sekandung, 
kemudian keponakan saudara laki-laki sebapak, 
kemudian paman (saudara ayah) kemudian anak laki- 
laki paman, inilah urutannya. Apabila tidak ada 
anggota keluarga, maka tuan yang memerdekakan 
dan anggota keluarganya kemudian hakim. 


khitbah 
U pa ol Lo Sd Lbs wpa ol jet Y 
Bae shail Ang kaia 


Tidak boleh mengajukan lamaran secara ekplisit 
kepada perempuan yang masih dalam keadaan 
iddah, adapun secara implisit maka boleh, begitu 
juga menikahinya setelah selesai masa i'ddahnya. 


SN jg SIB Sala ohi om de shalla 
YV Lap A Y il ASI de layka) ahlo 
Esla latah du 


Perempuan ada dua macam; janda dan gadis. Ayah 
dan kakek boleh memaksa gadisnya untuk menikah, 


muka | daftar isi 


Halaman 8 dari 32 


adapun janda, maka tidak bisa dipaksa nikah kecuali 
setelah baligh dan atas ijinnya sendiri. 


Mahram 

A ia agl a olah Jos 

Ju, air odis Ole cala ode òla A 

A eLo Owl NI Lang SN Lang ialla 

majl al Salak ayla pho ce SA ino 

SNI imgs I iess aIL Jeo B, iels 

doa jl CH TE LH ag CP 9A—lag 

Mahram berdasarkan nash al-Our'an ada 14, tujuh 

diantaranya karena sebab nasab, yaitu: 

Ibu dan keatasnya 

Anak perempuan dan kebawahnya 

Saudara perempuan 

Bibi dari ibu 

Bibi dari bapak 


Anak sandara laki-laki 


wO Ogy gt œ RI e e 


Anak saudara perempuan 


Dua dari 14 mahram adalah karena sebab 
persusuan, yaitu: 


1. Ibu penyusuan 


2. Saudari sepersusuan 
muka | daftar isi 


Halaman 9 dari 32 


Empat dari 14 mahram adalah karena sebab 
pernikahan, yaitu; 


1. Ibu mertua 


2. Anak perempuan istri apabila sudah menggauli 
istri 


3. Istri dari ayah (ibu tiri) 
4. Istri dari anak laki-laki 


Dan satu dari 14 mahram karena sebab 
menghimpun, yaitu saudari dari istri. 


a BIN Yg eiss BUM ou get Yy 
mll o pt L gbo o 


Tidak boleh menghimpun (dalam pernikahan) istri 
dan bibinya (dari jalur bapak), tidak boleh juga 
menghimpun istri dan bibinya (dari jalur ibu). Apa 
yang diharamkan karena sebab nasab, maka itu juga 
menjadi haram karena sebab persusuan. 


Sly gals plih Ugal ogs ia SM 2 
Pity oth ogs imt Jel azs ON 
talg A Mah, 
Wanita boleh ditolak karena lima aib; 
1. Gila 
2. Lepra/kusta 


3. Belang 


muka | daftar isi 


q 
5. Oarn? 


Mahar 

mag d OP A G a os ag a 

za) aa OÍ shaf AD a gg Ma o 

Ha ema Sg a Il ti le 

of jay Am SI Yy Binal BI ada 

Je SNP hiwg dg inin de kag 
A aa ls Jai 


Sunah hukumnya menyebutkan mahar ketika akad 
nikah, namun meski tidak disebutkan, akad nikahnya 
tetap sah?. Mahar wajib dibayar karena tiga hal; 


1. Ditetapkan sendiri oleh suami 
2. Ditetapkan oleh hakim 
3. Karena telah terjadi persetubuhan dengan istri 


Maka wajib membayar mahar kepada istri dengan 
mahar yang pantas/sewajarnya. Tidak ada 
ketentuan/batas minimal dan maksimal pada mahar. 
Mahar juga bisa berupa suatu manfaat/jasa?. Mahar 
menjadi gugur separuhnya ketika terjadi perceraian 


1 Terhalangnya lubang vagina oleh daging 

2 Terhalangnya lubang vagina oleh tulang 

3 Karena mahar bukan termasuk rukun nikah 

4 Seperti mengajarkan al-Qur'an, mengajarkan fiqh dan lainnya 
muka | daftar isi 


Halaman 11 dari 32 


sedangkan istri belum digauli. 
Walimah 
ily Las) Al Yg Rentan pal de Randa, Jaai 
AS ya NI 
Mendakan walimah pernikahan hukumnya sunah, 


sedangkan menghadirinya ketika diundang 
hukumnya wajib kecuali ada udzur 


Pembagian Giliran dan Nusyuz 

Ja Yy il olal o ill a Jas 

EI Adl bf Isa iml pi Ub agili pé de 
AN eta 


Menyamakan pembagian giliran (menginan) antar 
istri hukumnya wajib, tidak boleh menginap di istri 
yang bukan bagiannya tanpa adanya keperluan. 
Apabila suami hendak safar maka dia mengundi antar 
istrinya, kemudian dia pergi bersama istri yang 
menang undian. 


IS cas ul JW He a Gaun aj Isa 
Li So tag 


Apabila suaminya menikah lagi dengan istri yang 
baru, maka khusus baginya mendapat bagian selama 
tujuh malam, bila istrinya itu seorang perawan, dan 


muka | daftar isi 


Halaman 12 dari 32 


tiga malam apabila istrinya itu seorang janda. 

ja VI cal Ob keea BIA jais Al lola 

bima U oa Lama ale call ob a 
| Sab | 3 j Aat 


Apabila seorang suami khawatir istrinya 
membangkang kepadanya, maka dia menasehatinya, 
apabila istrinya tetap membangkang, maka pisah 
ranjang, apabila tetap membangkang maka teruskan 
pisah ranjang tersebut dan boleh memukul istri. 
Akibat pembangkangan ini, sang istri gugur giliran 
dan nafkahnya. 


Khulu’ 

SA a ës eglas gae le jle JA jai 

IE jst Aden r Y heale a damy Yy gai 
ISI aalst gak Yg gah Gs ala g 


Khulu”” itu boleh dengan jalan memberi tebusan 
tertentu (kepada suami)?. Dengan khulu' itu, sang 
istri menguasai kembali dirinya”, suami tidak bisa 
merujuk kepada sang istri (setelah khulu') kecuali 
dengan akad nikah baru. Khulu' itu boleh (sah) baik 
dalam keadaan suci maupun dalam keadaan haidh. 
Wanita yang telah melakukan khulu' tidak berlaku 


5 Khulu' adalah gugat cerai dari istri kepada suami dengan memberi tebusan. 
6 Tebusan tersebut berupa harta yang disepakati dua belah pihak. 
7 Tidak di bawah kekuasaan suami 

muka | daftar isi 


Halaman 13 dari 32 


padanya thalaq (dari suaminya)? 


Thalaq 

BDS mpb LLSG ape Obo a Jas 

IMB a iri Yg rally hilly SW Su 

A SALI Jas Bi Ji ad JI 
adi di 


Menjatuhkan thalaq ada dua jenis; lugas (eksplisit) 
dan sindiran (implisit). Adapun thalaq yang lugas 
adalah dengan tiga lafadz; 


1. Thalaq (cerai) 
2. Firaq (pisah) 
3. Sarah (lepas) 


Menjatuhkan thalaq sharih (dengan lugas) tidak 
perlu kepada niat”. Adapun thalaq kinayah/sindiran 
adalah setiap lafadz (yang diucapkan) yang 
mengandung makna thalag mengandung juga makan 
selain thalag (multi tafsir)19, thalag semacam ini 


8 Berbeda dengan wanita yang dicerai oleh suaminya, maka sang suami masih 
bisa mentalaknya lagi (thalag kedua) karena wanita yang ditalak pertama dan 
masih dalam masa ‘iddah masih dihitung sebagai suami istri. 
9 Artinya ketika diucapkan thalag secara eksplisit, makat thalag itu jatuh dan 
tidak perlu konfirmasi niat dari pelakunya. 
10 Seperti suami mengatakan kepada istrinya, pulang saja ke rumah orang 
tuamu. Kalimat tersebut mengandung beberapa kemungkinan, bisa bermaksud 
cerai, bisa juga bermaksud memang supaya istrinya pulang dahulu ke rumah 
orang tuanya. 

muka | daftar isi 


Halaman 14 dari 32 


butuh kepada niat''. 
JAg iedig Tina RS 3 Sp Obo Anh si 


EH Se 


Wanita dalam masalah thalaq ada dua macam; 
pertama wanita yang berlaku pada mereka thalaq 
sunah dan thalaq bid'ah, mereka adalah wanita- 
wanita yang masih haidh**. 


icala a AL ae ab o ON Sy Ol Au 
Ad enle seb o al PH g II Sp ol 
Thalag sunah adalah thalag yang dijatuhkan pada 
saat istri dalam keadaan suci dan belum dijima'. 
Adapun thalag bid'ah adalah thalag yang dijatuhkan 


pada saat istri sedang haidh atau sedang dalam 
keadaan suci namun sudah dijima”. 


SN yag ieh Yy ta Pa 3 ed a 
bs Jean eg ng Rana öy 


Kedua, adalah wanita-wanita yang tidak berlaku 
pada mereka thalag sunah atau thalag bid'ah, 
mereka ini ada empat orang: 


11 Karena kalimatnya mengambang, maka harus konfirmasi niatnya apa, apakah 
cerai atau bukan. 
12 Maksudnya wanita yang masih mengalami proses haidh dan suci, bukan 
wanita menopause, bukan juga anak kecil yang belum haidh. 
13 Dari mulai selesai haidhnya istri, sang suami belum melakukan hubungan 
intim. 

muka | daftar isi 


Halaman 15 dari 32 


1. Anak perempuan (belum haidh) 

2. Wanita menopause 

3. Wanita hamil 

4. Wanita yang dikhulu', yang belum dijima' 


Bilangan Thalaq 
a dla Sin S LI Clay a 


Suami yang merdeka (bukan budak) memiliki tiga 
kali thalag, sedangkan budak memiliki dua thalag. 
Sah hukumnya istitsna pada thalag”bila istitsna 
tersebut bersambung (tidak ada jeda). 


JS SNI Yg b idla aial aile mag 
AI 


Sah hukumnya mengaitkan thalag dengan sifat! 
dan syarat”. Thalag tidak berlaku (sah) sebelum 
nikah!’ 


Sila S9 Opl all Nb i Y alo 


Empat orang yang thalaqnya tidak berlaku; 


14 Setelah tiga kali thalaq tidak bisa lagi merujuk. 
15 Istitsna maksudnya adalah pengecualian, misal, saya thalag tiga kamu kecuali 
dua, maka yang sah (jatuh thalag) adalah satu, karena “dua” sudah dikecualikan. 
16 Misal: aku thalag kamu di akhir bulan (maka ketika akhir bulan thalagnya jatuh) 
17 Misal: kalau kamu pulang larut malam maka kamu saya thalag (ketika sang 
istri pulang larut malam, maka thalagnya jatuh) 
18 Misal: kalau saya menikahi dia, maka dia terthalag. 

muka | daftar isi 


Halaman 16 dari 32 


1. Anak kecil 

2. Orang gila 

3. Orang tidur**? 

4. Orang yang dipaksa”? 


Rujuk 

L gial ali Until gl sadola aial alb Ila Lues 

kalS J J Bas cail op Bas ais | 
SIW ya i L de ane OSa yda dia 


Apabila seorang suami menthalaq istrinya sekali 
atau dua kali, dia masih boleh merujuk istrinya 
selama masa i'ddahnya belum berakhir, apabila masa 
iddahnya telah habis, dia boleh menikahinya dengan 
akad nikah yang baru, dan bagi dia sisa jumlah thalag 
yang sudah berlalu. 


bili A dong da VI JI JL | a op 
Lala L Spb opi tag a Was sat 
au KAS sea dia gigg 


Apabila suami menthalag istrinya tiga kali, maka 
tidak halal baginya (rujuk/akad baru) kecuali setelah 


19 Termasuk orang yang pingsan/koma, ketika dalam pingsannya dia tidak sadar 
mengucapkan thalag, maka thalagnya tidak jatuh. Adapun orang mabuk, apabila 
mabuknya disengaja, maka thalagnya jatuh. 
20 Dengan syarat, orang yang memaksa mampu melaksanakan ancamannya, 
ancamannya berupa penganiayaan atau pembunuhan atau yang semisal, dan 
orang yang dipaksa tidak bisa menghindar dengan cara apapun. 

muka | daftar isi 


Halaman 17 dari 32 


terpenuni lima syarat; 
1. Habisnya masa i'ddah 


2. Dia (istri yang dithalaq) menikah dengan laki-laki 
lain 


3. Suami barunya menjima'nya 
4. Dia cerai dengan suami (baru)nya 


5. Habis masa i'ddahnya dengan suaminya 

Ila 

Aji öde gl iklan amoj U Y Ol alo Ibla Jas 

D3 odi od deia de ge gil ii de 

op SWI f ly At ou t E ii a 
S adle alb gl 


Apabila suami bersumpah tidak akan menjima’ 
istrinya secara mutlak (tidak menyebutkan sampai 
kapan) atau dalam masa yang lebih dari empat bulan 
maka dia disebut “muwallin”. Suami diberi tempo 
empat bulan apabila istrinya meminta (kepada 
hakim), kemudian (setelah berakhir tempo empat 
bulan) suami diberi pilihan (oleh hakim) antara 
memeperlakuan istrinya dengan baik dan membayar 
kafarat (denda) atau menceraikannya, apabila tidak 
(menerima keduanya) hakim menjatuhkan thalaq. 


Dzihar 


muka | daftar isi 


Halaman 18 dari 32 


KES ag Jend dsi Ol a Jus 
azaga Ile Lo GABI, aey da SUS JU SB al 
Hui 


Dzihar adalah seorang suami mengucapkan 
kepada istrinya: kamu seperti punggung ibuku”, 
apabila setelah mengucapakn kalimat tersebut 
kemudian tidak tidak diiringi dengan lafadz thalag, 
maka dia (dianggap) mencabut lagi ucapannya dan 
wajib atasnya membayar kafarat (denda). 


Sa oyal oya Koala iaga AS) a BUSI) 
pal nd plad AL Ob Kal Jak 
Ag Ka JD ea Ui plab metan d OB 

AN a~ labg jalal JLN, 


Kafaratnya adalah membebaskan budak yang 
mu'min yang bebas dari cacat yang menghalanginya 
untuk bekerja dan berusaha. Apabila tidak 
menemukan (budak tersebut) maka (kafaratnya) 
adalah berpuasa dua bulan berturut-turut, apabila 
tidak mampu (berpuasa) maka (kafaratnya) adalah 
memberi makan 60 orang miskin, setiap satu orang 


2 Bermaksud menyerupakan istrinya dengan ibunya (dalam hal kemahraman). 
Kalimat semacam ini dalam tradisi orang arab ketika itu adalah kalimat yang 
secara implisit bermakna thalag. Namun dalam Islam, apabila tidak diiringi 
dengan lafadz thalag yang sharih (lugas) maka tidak jatuh thalag, akan tetapi 
konsekwensi dari kalimat tersebut, seorang suami tidak halal berhubungan 
dengan istrinya kecuali setelah membayar dendanya. 

muka | daftar isi 


E N E S. Halaman 19 dari 32 
miskin sebesar satu mud (makanan pokok). Tidak 
halal orang yang mendzihar (istrinya) untuk 
berhubungan badan kecuali setelah membayar 


kafarat. 


Tuduhan Zina (Qadzaf) 

Dia a= dala bG dong) ded oes ly ha 
SE 3 SH di oe gl iil esi OI YI 
A Sa agil i oe iela 3 yll de 
lis Ola UJI oe BW graj a uy had oLa 
ai g Js ole el a ods G A 
TS O aa dea SU aba Of dy ioll 


Apabila seorang suami menuduh istrinya berzina, 
maka dia harus dihukum dengan hukuman qadzaf, 
kecuali apabila dia sanggup mendatangkan bukti 
atau dia sanggup ber-li'an. Lian itu adalah suami 
mengatakan dihadapan hakim dan khalayak ramai di 
atas mimbar: 


“Saya bersaksi dengan nama Allah bahwasannya 
saya termasuk orang yang benar dalam tuduhan 
saya kepada istri saya si fulanah (nama istri) dalam 
hal zina, dan bahwasannya anak ini adalah anak hasil 
zina, bukan anak saya” 


muka | daftar isi 


AN an Sr, Halaman 20 dari 32 e 
(ucapan tersebut) diulang sebanyak empat kali, 
kemudian pada kali ke-lima, setelah hakim 


menasihatinya, dia mengatakan: 


“Dan atas saya laknat Allah apabila saya termasuk 
orang yang berdusta” 


LII de galis AN A AA Jigs Leale adi 


Terkait li'an yang dia lakukan ini timbul lima hukum 
konsekwensi); 


AA 


Gugurnya had (hukuman) atasnya (suami) 
Wajibnya hukuman (zina) atas istrinya 
Hilang hubungan nikah 


Penafian (nasab) anak padanya (suami) 


ON ae PP 


Haramnya pernikahan (mereka berdua) untuk 
selamanya 


OP Ab Abi Ioi adi Ob heade ABI hig 
Ha ayi bi oe a gla Lah On ISI od lia b 
omat deg SU eba OÍ da kamal 3 du 

ea o OS o Àl 


Gugur had (hukuman zina) atas istri apabila dia 
(sanggup) untuk berli'an, yaitu dengan mengatakan: 


“Saya bersaksi dengan nama Allah bahwa si fulan 


ini (suami) termasuk orang yang berdusta atas 
muka | daftar isi 


Halaman 21 dari 32 


tuduhannya kepada saya dalam hal zina” 


(ucapan itu ) sebanyak empat kali, kemudian di kali 
yang kelima setalah hakim menasihatinya, dia 
megatakan: 


“Dan atas saya murka Allah bila dia termasuk 
orang yang jujur” 


Pddah2? 
lai Gyu pg lee By omb de batal, Jas 
Ola SH dr Be Yl SLS OI Ls Gb 
ang el iei Walah W SIS 
Wanita yang beri'ddah ada dua macam: 
1. Beri'ddah karena ditinggal wafat suaminya 


2. Beri'ddah bukan karena ditinggal wafat suaminya 


Wanita yang beri'ddah karena ditinggal wafat 
suaminya, apabila dia sedang hamil, maka i'ddahnya 
adalah sammpai dia melahirkan, apabila tidak hamil 
maka 'ddahnya empat bulan” sepuluh hari. 


EYE Ede Sa KS uya Ag Mil SIS Ula 
CET das al dR Sa BI A s9, 
22 'ddah adalah masa tunggu seorang istri karena telah dicerai atau karena 
ditinggal wafat suaminya. 


23 Bulan gamariyah 
muka | daftar isi 


Halaman 22 dari 32 


Lado Sae Y Us Jan akn a E 


Wanita yang beri'ddah bukan karena ditinggal 
wafat suaminya, apabila dia sedang hamil maka 
iddahnya sampai dia melahirkan kandungannya, 
apabila dia tidak hamil dan dia seorang yang masih 
berhaidh maka i'ddahnya tiga quru’ yaitu (tiga kali) 
Suci, apabila anak kecil (yang belum haidh) atau 
menopause maka iddahnya adalah tiga bulan. 
Wanita yang dithalag dan dia belum sempat didukhul 
(dijima') maka tidak ada i ddahnya. 


Salib Anni OT LIL BA Bu Jab RAY Sung 
083 JU yag a Anal Ol BIN ye a, 
beta Dah Op ag a dai Ol Gol 

Jodo 


Adapun i'ddah budak wanita yang sedang hamil 
sama dengan i'ddah wanita merdeka, budak wanita 
yang memakai hitungan quru’ (suci) maka 
iddahnya adalah dua quru’, budak wanita yang 
memakai hitungan bulan? maka i'ddahnya adalah 
satu setengah bulan, apabila dia beri'ddah selama 
dua bulan maka itu lebih utama. 


Kewajiban di masa I'ddah 


24 Yaitu wanita yang bisa haidh 
25 Yaitu budak wanita yang masih kecil belum haidh, atau budak wanita 
menopause 

muka | daftar isi 


Halaman 23 dari 32 


by da Si kar ird Kg Jas 
Mal oK of YI aiad oaa Sa FU 


Wanita yang sedang dalam masa i'ddah (karena 
thalaq) wajib diberi tempat tinggal dan nafakh oleh 
suami yang menceraikannya. Wanita yang sedang 
dalam masa i'ddah bain (i'ddah yang tidak bisa rujuk 
lagi) wajib diberi tempat tinggal saja, tidak wajib 
diberi nafkah, kecuali kalau dia sedang hamil (maka 
wajib diberi nafkah). 


PI yag aldy kag e Opal de eta 
ag Aa ya 


Wanita yang ditinggal wafat suaminya wajib untuk 
melakukan ihdad??, ihdad tersebut adalah tidak 
memakai perhiasan dan wangi-wangian. 


Y cad Raja Tiga Leg) less Cg lsg 
dll 
Wanita yang ditinggal wafat suaminya dan wanita 


yang dithalag bain wajib untuk menetap di rumah 
kecuali kalau ada keperluan (maka boleh keluar). 


Istibra' 


Ls glas Y ade a> Hal Ska San la 


26 Yaitu berkabung. 
muka | daftar isi 


Halaman 24 dari 32 


Ola Tee EA 93 oya LAS OI pn ga 
ge CS Ola bi gis Jal Ma oye 2 


wib Je ola 


Apabila seseorang baru saja memiliki budak 
wanita, maka haram atasnya menyetubuhi budak 
tersebut sampai dia istbra'”' terlebih dahulu. Apabila 
budak tersebut masih bisa haidh maka istibra'nya 
adalah satu kali haidh, apabila biasa diukur dengan 
bulan?8 maka istibra'nya adalah satu bulan saja, 
apabila dalam kondisi hamil, maka istibra'nya sampai 
dia melahirkan kandungannya. 


UIS Lai Sp Uai al Age COLA 15 


Apabila tuan dari ummul walad (budak wanita 
yang punya anak dari tuannya) meninggal, maka 
ummul walad tersebut istibra'nya sama seperti 
budak wanita yang lain”. 


Penyusuan 
Laly anb l Je Ia Letak GIM ai lla Jas 
ol BI oahl Oga a I ol easi dora 


21 Istibra' maksudnya adalah masa tunggu budak wanita (untuk digauli) agar tau 
hamil atau tidaknya. 
28 Yaitu wanita yang masih kecil belum haidh, atau wanita menopause. 
29 Karena tuannya meninggal, maka dia punya tuan baru, sehingga dia harus 
melakukan istibra' terlebih dahulu. 

muka | daftar isi 


Halaman 25 dari 32 


al LÍ kaaj pg Diu Dap p dp 


Jika seorang wanita menyusui seorang anak 
dengan air susunya, maka anak tersebut menjadi 
anaknya dengan dua syarat; 


1. Anak tersebut dibawah usia dua tahun 
2. Disusukannya lima kali secara terpisah” 


Suami wanita yang menyusukan itu menjadi bapak 
dari anak tersebut. 


kel ga IS Sia tel mal PM ds pa 
GOS aa Dg otag COM II masi ele ato 
au iib IA gi dy 


Orang yang menyusu haram menikah dengan yang 
menyusuinya, dan (haram menikah juga) dengan 
orang yang senasab dengannya?!. Haram pula bagi 
ibu yang menyusui, menikah dengan anak susuannya 
dan anak anak susuannya tersebut. Tidak haram 
(menikah) dengan yang sederajat dengannya” atau 
yang lebih tinggi” 


Nafkah Keluarga 


30 Lima kali secara terpisah maksudnya terpisah karena anak tersebut kenyang 
31 Seperti anaknya dan saudaranya. 
32 Seperti saudaranya. Contoh: ibu Susi menyusui Yanto, Yanto punya saudara 
bernama Tito, maka ibu Susi atau putrinya haram menikah dengan Yanto 
(karena anak persusuannya) tetapi ibu Susi atau putrinya tidak haram menikah 
dengan Tito (walaupun sederajat dengan Yanto) 
33 Seperti bapak dan pamannya. 

muka | daftar isi 


Halaman 26 dari 32 


UU kaly JAY ya a a Jas 
A Ob pi Ha — "Oo Jali Le CELESTI 
ii md Daad Lla Ugly aal of Bilal 
Aall al alla Aal al aala Aal dili DN 

Uya 


Dua tiang keluarga yaitu orang tua dan anak-anak 
wajib memberi nafkah secara timbal balik, untuk 
orangtua atau anak-anak. Adapun orang tua, anak” 
wajib memberi nafkah mereka dengan dua syarat”: 


1. Fagir dan tidak bisa bekerja 
2. Fagir dan gila 


Adapun anak, orang tua wajib memberi nafkah 
mereka dengan tiga syarat: 


1. Fagir dan masih kecil 
2. Fagir dan tidak mampu bekerja 


3. Fagir dan gila 
u Jadi ja OA Yy ily lela GE Kis) 
gaa 
Memberi nafkah kepada budak dan hewan ternak 
hukumnya wajib, mereka tidak boleh diberi beban 


34 Anak di sini mencakup anak laki-laki atau perempuan, anak atau cucu. 
35 Maksud dua syarat di sini adalah salah satunya, bila orang tua itu miskin dan 
tak mampu bekerja, maka anak wajib memberi mereka nafkah. 

muka | daftar isi 


p ya. 


Op dala A ilg leani oya ROMI mall iig 
PII oeg B3 e ya olai Liga a OS 
e dad lata OLS Olg Boleh ay Co La bgla 
Ola gg Ogah d1 e, Lag U oog oe 
Bdh igla aY oyag aig Lod Uew gie OLS 
lelas] alad Lelia pA o SLS Ola 

Memberi nafkah istri yang mumakkinah”” itu 


wajib. Nafkah tersebut dikira-kira; 


1. Apabila sang suami adalah orang yang mampu, 
maka (kewajiban nafkahnya) adalah dua mud 
makanan pokok negerinya?” beserta lauk pauknya 
dan pakaian yang wajar menurut adat setempat. 


2. Apabila sang suami adalah orang yang kurang 
mampu, maka (kewajiban nafkahnya) adalah saty 
mud dari makanan pokok negerinya, lauk-pauk 
dan pakaian yang sesuai dengan orang yang 
kurang mampu. 


3. Apabula sang suami adalah orang yang keadaanya 
pertengahan (tidak kaya tidak juga miskin), maka 
(kewajiban nafkahnya) adalah satu setengah mud 


36 Mumakkinah maksudnya adalah istri yang patuh pada suami dan mungkin 
untuk dijima', bukan istri yang durhaka dan bukan istri yang tidak bisa dijima', 
seperti istri yang masih anak kecil. 
37 Di Indonesia misalnya beras, maka suami wajib memberi istri dua mud beras 
(sekira satu setengah Kilogram) setiap harinya 

muka | daftar isi 


Bean aaa aaa aaa Halaman 28 dari 32 


makanan pokok negerinya, lauk pauk dan pakaian 
yang sesuai oranag level pertengahan. 


Apabila sang istri adalah orang yang biasa memilki 
pembantu (asisten rumahtangga), maka (suami) 
wajib (menghadirkan) pembantu. 


pash OÍ SAS) ASI ed Leli eräin pansi Ol 
J= Sg 


Apabila suami tidak mampu memberi nafkah 
istrinya, maka istrinya berhak untuk (menuntut) 
pembatalan pernikahan (kepada hakim), dan begitu 
pula apabila sang suami tidak mampu membayar 
mahar sebelum bergaul (maka istri berhak menuntut 
pembatalan nikah). 


Hak Asuh 


ala 


Apabila seorang suami bercerai dengan istrinya 
dan dia memiliki anak dari istrinya tersebut, maka 
istrinya lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut 
sampai sang anak berusia tujuh tahun. (Setelah 
berusia tujuh tahun) sang anak kemudian dirusuh 
memilih antara ikut bapak atau ibunya, kemana dia 
memilih, maka kepada dia lah diserahkan (hak 
asuh)nya. 


muka | daftar isi 


Halaman 29 dari 32 


dig Al AA Jidl ame lebi bilig 
bin 


Syarat menjadi pengasuh itu ada tujuh; 
Berakal 

Merdeka (bukan budak) 

Beragama Islam? 

Punya sifat iffah?” 

Amanah 


Punya tempat menetap 


2 dn SEN ea Re TA 


Tidak bersuami 


Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka 
(hak asuhnya) gugur. 


38 Bila anaknya beragama Islam 
39 Iffah artinya menjaga diri dari hal-hal tercela 
muka | daftar isi 


Tentang Penulis 


Nama lengkap penulis adalah Galih Maulana, lahir 
di Majalengka 07 Oktober 1990, saat ini aktif sebagai 
salah satu peneliti di Rumah Fiqih Indonesia, tinggal 
di daerah Pedurenan, Kuningan jakarta Selatan. 


Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam 
Muhammad Ibnu Su'ud Kerajaan Arab Saudi cabang 
Jakarta, fakultas syari'ah jurusan perbandingan 


muka | daftar isi 


g 


j | 
Intitut Ilmu Al-Qur'an (IQ) prodi Hukum Ekonomi 


Syariah (HES). 


muka | daftar isi 


p 


p 


RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit 

yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan 

pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. 

Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul- 

Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, 
Indonesia. 


RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk 
mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih 
Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com 


